PPM MUHMMADIYAH BOARDING SCHOOL YOGYAKARTA 
DAFTAR PERLENGKAPAN SANTRI TP 2015/2016 



SANTRIWAN 

DAFTAR PERLENGKAPAN YANG HARUS DIBAWA: 

S Peci hitam Nasional (bisa beli di koperasi MBS) 

■S Baju koko putih (minimal 3 potong), baju polos dengan lengan panjang(min.3 potong), sarung (2 

potng) dan perlengkapan sholat 
■f Al-qur'an terjamah 

S Celana panjang polos (bukan jeans,3 potong ) 

■S Sepatu hitam PDH/kantor/pantofel, sepatu olahraga dan sandal 

■S Ikat pinggang berlogo MBS (dibeli di koperasi MBS) 

■S Selimut, sprei kasur tunggal (200 x 80 cm), sarung bantal (bisa di beli di koperasi) 

S Perlengkapan mandi (bisa dibeli di koperasi) 

S Alat makan (piring, sendok, garpu), bisa dibeli dikoperasi 

S Membawa Tabulampot/tanaman buah dalam pot, bisa pesen melalui IPM, ± Rp. 65. 000; 
pemesanan ketika registrasi kedatangan (tgl 26/7/2015) 



BARANG YANG DILARANG / TIDAK DIPERBLEHKAN : 

o Barang elektronik (Hp, laptop, kamera, Mp3, Mp4, pemanas air, kipas angina, flash disk, dan alat 
sejenisnya) 

o Lemari palstik/box yang tidak bisa ditaruh dibawah ranjang; 
o Buku-buku bacaan yang tidak mendidik; 

o Celana jeans, celana pendek diatas betis, celana pensil, topi dan sejenisnya, baju/kaos yang 

terdapat tulisan /gambar yang tidak sopan; 
o Senjata tajam, alat music, mainan, aksesoris bagi laki-laki; 
o Uang / makanan yang berlebihan; 
o Barang-barang yang mengandung kemusyrikan (jimat dll) 



SANTRI MASUK ASRAMA 
HARI AHAD 26 JULI 2015 



SANTRIWATI 



MASUK ASRAMA 

HARI : AHAD 

TANGGAL : 26 JULI 2015 

INFORAMSI SELANJUTNYA AKAN DIKIRIM VIA SMS OLEH PIHAK PONDOK 

PERLENGKAAN YANG BOLEH DIBAWA: 

> Gamis yang tidak ketat (min. 3 potong), celana panjang ( bahan kain) untuk daleman (min. 3 
potong), tidak berbahan semi jeans atau jeans. 

> Baju tidur dan celana panjang yang tidak ketat, kaos kaki panjang (diatas mata kaki 5 cm& warna 
hitam, putih dan coklat), rok panjang (tidak berbahan semi jeans&jeans) 

> Perlengkapan mandi (Koperasi menyediakan) 

> Alat makan ( piring, sendok, gelas) (koperasi menyediakan) 

> Perlengkapan sholat, Al-qur'an terjemahan 

> Selimut, Sprei kasur, sarung bantal dan guling (koperasi menyediaakan) 

> Jilbab bergo (langsung pakai) ukuran minimal se-siku, perlengkapan sekolah 

■S Membawa tabulampot/tanaman buah dalam pot, bisa pesan melalui IPM ± 65.000 pemesanan 
ketika registrasi kedatangan (tgl 26/7/2015) 

PERLENGKAPAN YANG TIDAK BOLEH DIBAWA : 

> Barang-barang elektronik ( H P, LAPTO P, KAM ERA, M P3, M P4, PE M AN AS AIR, KIPAS ANGIN, FLASH 
DISK,DLL) 

> Jilbab bergo/langsungan yang ada belahannya 

> Lemari plastik besar/ 

> Celana / baju jeans, celana pendek, celana pensil, topi dan sejenisnya, baju pendek/kaos ketat, 
kaos/baju yang ada tulisan atau gambar yang tidak sopan 

> Senjata tajam, perhiasan/aksesoris berlebihan, uang yang berlebihan 

> Alat musik, mainan (Rubik, monopoli dan sejenisnya) 

> Buku-buku bacaan yang tidak mendidik 

> Pewarna kuku 

> Barang-barang yang mengandung kemusyrikan (jimat, dll) 

NB : bet putri yang dipasang pada baju hanya bet lokasi , yang lain tertempel di jilbab 

Kaos OR, sergama TS &Jilbab (IPM, HW, OSIS, OR, BATIK) akan dibagikan saat santri masuk pondok 



